KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 
2022 


yg 
“Ind 


Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 
Dilindungi Undang-Undang. 


Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang 
bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No.3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan 
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan 
sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang 
dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 


Selamatkan Dirimu! 


Penulis : Dewi Cholidatul 
Penyelia : Supriyatno, Helga Kurnia, 

Berthin Sappang, Akunnas Pratama 
Ilustrator : Omega Hanifa 


Editor Naskah : Dian Kristiani 
Editor Visual : Fanny Santoso 
Desainer : Maretta Gunawan 


Penerbit 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 


Dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan 

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 
https://buku.kemdikbud.go.id 


Cetakan pertama, 2022 
ISBN 978-602-244-947-8 


Isi buku ini menggunakan huruf Andika New Basic 20/34, Delight Snowy, Cloudy With a Chance of Love. 
ii, 30 hlm: 23x 23 cm 


SG pesan Pak Kapus 


Hai, anak-anakku sayang. Salam merdeka! 


Buku-buku hebat ini dipersembahkan untuk kalian. 

Kalian dapat menyimak atau membaca cerita-cerita yang menarik 

di dalamnya. Buku-buku ini mengajak kalian untuk aktif bergerak, 

senang berteman dan berbagi, serta belajar dari lingkungan sekitar. 
Ilustrasi yang memukau juga akan membantu kalian memahami jalan cerita. 


Semoga kalian menyukai buku-buku ini dan makin gemar membaca. 


Selamat membaca! 


Pak Kapus (Kepala Pusat Perbukuan) 


Supriyatno, S.Pd., M.A 
196804051988121001 


Selamatkan 
Dirimu! 


Dewi Cholidatul & 
Omega Hanifa 


Bel pulang sekolah berbunyi. Namun, Bla berhasil menyusulnya. 


Cepat! Dun harus cepat. 6 N Duh, bagaimana ini? 
Jangan sampai Bla mengikutinya. $ ( 


Bla cerewet dan suka memaksa. PSA 


pura-pura sakit saja. 
nemegang perutnya dan merintih. 
Berhasil! 


Hmm, tenangnya .... 
Ada berita apa hari ini? 


Dun meraih gawainya. 


Tok... tok ... tok! Dun pun berkata jujur. 
Uh, lagi-lagi Bla datang! Dia tidak sakit perut. 


Bla membawa obat sakit perut untuk Dun. Bla mau memaafkan Dun. 


Dun merasa bersalah. | Namun, ada syaratnya. 


Dun harus bermain bersama Bla. 


Dia harus menjelaskan ini dan itu kepada Bla. 


Dun melirik judul berita pada gawainya. 
Asteroid Sebesar Bus akan Menabrak Kota Kita. . 
| Apa? 
“ . 
. 


Aduh, Bla malah menarik Dun. 


Dun tidak bisa membaca kelanjutan berita itu. 


Tiba-tiba listrik padam. 
Huaaaa! 


Apakah karena asteroid sudah dekat? 


Bla belum pernah mendengar 
tentang asteroid. 

Dun terpaksa menjelaskannya. 

Asteroid adalah 


batu ruang angkasa. 


Asteroid itu akan menabrak kota mereka. 


Mereka harus menyelamatkan diri. 


Bla harus pulang. 


13 


14 


Baterai gawai Dun nyaris habis. 


Cepat-cepat dia mengabari teman-temannya. 


Dia mengirimkan pesan siar kepada mereka. 


Dun segera berkemas. 


Dia hanya membawa barang-barang penting. 


“- 
"9 3 
tg » 15 


Oh ... Bla dan teman-teman Dun datang! Mereka mulai bersembunyi. 
Oh iya, Dun lupa membangunkan Nenek. 


Untunglah Bla mengingatkannya. 


16 


Apa yang sebenarnya terjadi? 


Byar! - N NN A A || 
Listrik menyala! . Ya W 7E “Uu bu 


KIT NNTA, | WA 7 
LINA DU SPP “4 


| 
| f | 1 
Li | Ir) y | 
TNNAMY/ 
1 |) I 
" " V! LL , ye 
Naa. si” 
La! “ni I 
l ih) ' 
Pr 


22 


Dun buru-buru mengisi daya gawainya. 
Dia mencari berita tadi. 


Oh, ternyata isi beritanya berbeda. 


Asteroid besar itu menyenggol asteroid lain. 
Arahnya kini berubah. 


Uh, berarti Dun telah menyebarkan 


berita yang salah. 


Untunglah teman-teman Dun tidak marah. 


Pesan untuk Pembaca 


Hai, Sobat Cilik! 


Bagaimana pendapatmu tentang pengalaman Dun dan kawan-kawan? 


Seru, bukan? 
Banyak sekali benda-benda langit di ruang angkasa. 
Salah satunya adalah asteroid. 


Apakah kamu tahu benda langit lainnya? 


Kalian juga harus berhati-hati dalam menyebarkan berita, ya! 


Baca dulu dengan tuntas dan cari kebenarannya. 


Teruslah membaca, ya. Membaca itu menyenangkan. 


Sampai bertemu di buku berikutnya! 


Salam sayang, 
Kak Dewi & Kak Hanifa 


Penulis 


Dewi Cholidatul Ummah adalah seorang penulis 
kelahiran Bondowoso, Jawa Timur. Dia memulai 
karirnya sebagai seorang jurnalis semasa kuliah. 
Membaca, menulis, dan jalan-jalan adalah hobinya. 
Saat ini, dia dan keluarga kecilnya tinggal di salah 
satu bukit yang ada di Bandung. Dewi bisa disapa 


melalui Instagram @dewicholidatul. 


Ilustrator 


Hanifa Agustinov Omega atau yang kerap 

disapa “Omega Hanifa” atau “Hao” adalah 
seorang ilustrator asal Pemalang. Lulusan DKV ISI 
Yogyakarta ini mulai mengilustrasikan buku anak 
pada tahun 2020. Sampai saat ini, sudah lebih dari 
sepuluh judul buku yang telah ia ilustrasikan. 

Hao juga kerap membagikan kisah dan keresahan- 
nya dalam bentuk ilustrasi lewat akun Instagram 


@omegahanifa. 


Dian Kristiani lahir di Semarang. Lulusan 


Fakultas Filsafat UGM ini tumbuh dalam keluarga 
yang amat suka membaca dan menyanyi. Sebenarnya, 
menjadi penulis bacaan anak bukanlah cita-citanya. 

Namun, saat memiliki dua buah hati, Dian suka mendongengi 


mereka dengan cerita yang ditulisnya sendiri. Sejak itu, Dian 


memutuskan untuk membuat anak-anak Indonesia gembira 


karena cerita-cerita yang ditulisnya. Dian bisa disapa melalui 


Instagram @dian.kristiani5. 


AM Editor Visual 


Fanny Santoso dikenal dengan nama pena Studio ARA. Lulusan 


Desain Komunikasi Visual ITB ini menggemari dunia menggambar 
sejak kecil. Sejak 2007 dia mulai mengilustrasi buku cerita anak. 
w 31 Salah satu buku cerita anak yang dia tulis dan ilustrasikan 

' ! F m sendiri adalah Sahabat Kecil Putri Pandan Berduri. Buku 


ini menerima penghargaan Ilustrasi Terbaik dari Islamic 


Desainer 


Maretta Gunawan adalah seorang desainer grafis 


yang sangat mencintai dunia anak-anak. Saat ini, 
dia bekerja di penerbit mayor dan telah berkontribusi - 
membuat desain untuk ratusan judul buku anak. Ia 
Pada waktu luang, dia juga menyukai kerajinan tangan 

seperti paper craft dan clay yang dapat membantunya 
memunculkan ide-ide kreatif dalam pembuatan desain 

buku anak. Untuk mengenalnya lebih dekat, kunjungi 


Instagram @marettagunawan 


G y9 


Ayo baca juga judul-judul jenjang B2 lain Kalian bisa lanjut membaca buku-buku x 
yang tak kalah menarik: jenjang B3. Ceritanya semakin seru! | 


TIDAK BISA 


TIDAK) 


aa An 


Pain ai 


Asteroid sebesar bus akan 
4 menabrak planet kita! 
74), | Dun panik. Dia menyebarkan berita 
itu kepada teman-temannya. 


Apakah berita itu benar? 


Rp14.100 786022 !! 449478 


